BOOKLET 


Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
UNU Yogyakarta 


Tahun Akademik 
2024/2025 


sa 


Sleman 
KARAH 


(TITAN 


Jembatan aka 


onumen 
Yogya Kembali 


Bukit Pandawa 


Kampus Terpadu 
UNU Yogyakarta 


PiRAK BULUS 


Tugu Jogja kz) 
UNU Yogyakarta 


Universitas 


Gadjah Mada 9 9 


SINDUHARJO 


NGRANGSAN 


TIYASAN 


Candi PI 


A 


SAMBIROTO 


9 


MANUKAN 


Candi Prambanan 9 


epok Kalasan 


Candi Sambisari @ 


DHURI 


Ratu soko Ti 
Royal Ambarrukmo 

Yogyakarta 
Rating tertinggi 


i Kampus Dowangan... 1 M pusat TNI AU 
Mejing Lor luseum Pusa' 
lir nyonak maka aa Stadion Mandala Krida Dirgantara Mandala / POLENGAN 
Yogyakarta 
| CitraGrand Uu t Taman Reptil 
niversitas 
Mutiara Waterpark Muhammadiyah Kempung Wisata G) Y Gembira Loka Zoo Candi Abang @ 


Yogyakarta 


asihai 


Monggo Gina | 
Kingdom Factory. 


NITEN 


Institut Seni 
Indonesia 
Yogyakarta 


Alamat & Kontak Resmi 
UNU Yogyakarta 


Alamat 


Jl. Ringroad Barat, Dusun Dowangan, Kelurahan 
Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 


Kontak 


Kontak : 0812-2992-0006 (Chat Only) 

Website : pmb.unu-jogja.ac.id 

Email : pmb@unu-jogja.ac.id 

WhatsApp  :0812-2992-0006 

Instagram — : unujogja 

Facebook — : Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 
Youtube : UNU Yogyakarta 


@wasiia Jogokariyan 


Panggungharjo, 


Banguntapan 


| 


HeHa Sky View 


PANDES | 


Halaman 1 


Daftar Isi 


Alamat & Kontak Resmi 
Daftar Isi 


Profil UNU Yogyakarta 
Fakultas dan Program Studi 
Kenapa Harus UNU Yogyakarta? 
Testimoni Tokoh Nasional 
Dokumentasi UNU Yogyakarta 
UNU Yogyakarta at a Glance 
Akselerasi UNU dalam Angka 
Mitra UNU Yogyakarta 
Facilities Support 

Waktu Pendaftaran 

Jalur Pendaftaran 

Biaya Pendidikan 

Cara Mendaftar 

Beasiswa Pendidikan 
Pengenalan Program Studi 
Direktorat 

Pusat Studi 

Layanan Penunjang Akademik 
Pondok Pesantren 


NN — 


PROFIL UNU YOGYAKARTA 


UNU, Kampus dengan Visi Ambisius 


Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta memiliki menjadi Perguruan Tinggi yang mandiri, 
inovatif dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan demokratis 
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar Islam ahlus sunnah 
wal jama'ah an-nahdliyah pada tahun 2050. UNU Yogyakarta berusaha memantapkan peran 
untuk menjadi role-model pengembangan kampus dengan aneka cara kerja baru yang semakin 
efisien, efektif, produktif, dan relevan di tengah perubahan dunia yang luar biasa cepat. 


UNU mengimplementasikan strategi pengembangan 
yang unik dan baru 


Dalam konteks tersebut, maka pengembangan kapasitas kelembagaan, akademik, infrastruktur, 
dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kebutuhan mutlak yang tidak dapat terelakkan. Sejumlah 
strategi telah dirancang dengan instrumen 5-GO: Go Innovative, Go Digital, Go Collab, 
Go Professional, dan Go Global. Kami juga telah merancang “Halal Technopreneur Integrated 
Learning' sebagai program unggulan. 


UNU siap untuk berkolaborasi dengan multi pihak 


Kami sadar bahwa hal tersebut tidak lagi bisa dilakukan sendiri secara mandiri. Kolaborasi kami 
kembangkan dan kedepankan agar kami bisa saling dukung, belajar, dan melengkapi dengan berbagai 
pihak. Karenanya, UNU Yogyakarta bermaksud mengajak institusi Bapak/Ibu untuk mengembangkan 
kolaborasi dan program strategis. Harapannya ke depan kolaborasi antara UNU Yogyakarta dengan 
berbagai mitra dapat berlangsung produktif dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. 


Halaman 3 


FAKULTAS 
& PROGRAM STUDI 


Fakultas Dirasah Islamiyah Fakultas Industri Halal 
“ Studi Islam Interdisipliner “ Teknologi Hasil Pertanian 
“ Agribisnis 
Fakultas Teknologi Informasi Ta 
“ Informatika . 
“ Teknik Elektro « Akuntansi 


» Manajemen 


Fakultas Ilmu Pendidikan 


» Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
» Pendidikan Bahasa Inggris 


Diskusi Interaktif bersama Greg Barton Business Plan Competition 


og) 


OF INTENT (2x) 
TU AT 


" G nan » - 
Natan " 
3 
An Yuan 
Pelan 1 
m 
NA 


Lx 
Nov, 
IN Hyper, 
Sumens 
(Gen- ss Ara) 
1-2) a33 kan 
Ong TR 
2S the Resuf , : Naa 
me Collaboration Vation| "3 N @ NY 
Ba NAN | (3 
by tts Sa 3 
axpertise encega Par ye : 
pl 


University of Rhode Island x UNU Yogyakarta Orasi Ilmiah oleh CEO PT. Paragon Corp, Salman Subakat 


Halaman 4 pmb.unu-jogja.ac.id 


KENAPA HARUS 
UNU YOGYAKARTA? 


UNU YOGYAKARTA BERORIENTASI MENCETAK PROFESIONAL UNGGUL DI BERBAGAI BIDANG 
DAN SEKTOR STRATEGIS DI LEVEL NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL 


AA UNU Yogyakarta menerapkan professional oriented curriculum yang membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang relevan dengan 

dunia kerja. Cocok banget bagi kalian yang ingin bekerja sebagai profesional di dunia 
industri, startup, pemerintahan, lembaga donor, lembaga internasional, dll 


2 | UNU Yogyakarta memiliki kerjasama yang intens dan luas dengan kalangan industri 

khususnya terkait aktivitas pembelajaran mahasiswa. Kalian bakal difasilitasi kampus 

untuk bisa belajar langsung dari praktisi, memperoleh pengalaman magang, dan mencari 
pekerjaan pasca lulus. 


UNU Yogyakarta mengembangkan nilai-nilai kepesantrenan. Kalian akan dididik untuk 
menjadi profesional yang cakap dan sholih. Seimbang antara ilmu dan agama. Pokoknya 
calon pemimpin bangsa dan idaman mertua banget deh. 


UNU Yogyakarta memiliki gedung baru yang dilengkapi teknologi tinggi, megah, 
representatif, dan kondusif untuk belajar. Siapa sih yang ngga bangga kalau gedung 
kampusnya keren dan nyaman? Kalian bakal betah berlama-lama di kampus. 


5. | Biaya terjangkau dan tersedia aneka beasiswa. 
Hemat-berkualitas, program tepat generasi cerdas 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 5 


TESTIMONI 
TOKOH NASIONAL 


Ir. H. Joko Widodo 
Presiden RI 


Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini UNU Jogja sedang 
difasilitasi untuk bekerjasama dengan Uni Emirat Arab, dan pendirian 
MBZ School of Future Studies sedang dalam proses. Rencananya akan 
dibangun lagi gedung baru di sebelah kampus UNU Jogja, harapannya 
gedung ini juga 9 lantai. Sehingga nanti jadi gedung kembar, dan ini 


menunjukkan kedekatan Indonesia dengan dunia islam. 


(Disampaikan pada saat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama 2023 pada Bulan September 2023) 


K.H. Yahya Cholil Staguf 
Ketua Umum PBNU & Board of Trustee 
Shafiec UNU Jogja 


Kami membangun satu proyek pemandu terkait dengan pengembangan 
pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini yang kami tempatkan 
di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. 


(Disampaikan pada saat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama 2023 pada Bulan September 2023) 


Salman Subakat 
CEO of PT Paragon Technology and Innovation 


UNU Jogja akan menjadi solusi bagi permasalahan jutaan masyarakat 
Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Selayaknya 
mercusuar yang tidak hanya dikagumi kemegahannya tapi juga 
memberikan cahaya bagi kapal-kapal untuk berlayar dan berlabuh. 


(Disampaikan dalam orasi akademik wisuda III UNU Yogyakarta, 21 Desember 2023) 


Adamas Belva Syah Devara, M.P.A., M.B.A. 
Co-founder & CEO Ruangguru 


Agility, innovation, and a growth mindset are key components 
to disrupting higher education in today's fast-changing world. 
As anew institution, UNU is well eguipped to play this crucial 
role by adopting a start-up mindset. 


(Testimoni khusus disampaikan pada Bulan Juni 2021) 


Halaman 6 


UNU YOGYAKARTA 


- - 


| 


Wisuda Program Sarjana 
UNU Yogyakarta 2023 


MoU pendirian College for Future Studies 
oleh pemerintah Indonesia dan UEA 


Serah terima gedung UNU pada saat 
Musyawarah Nasional NU di Jakarta 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 7 


UNU Yogyakarta 


ata glance 


S6 


Mitra Industri 
yang Kuat 


Memiliki lebih dari 200 
Mitra industri multinasional 
sebagai mitra intern 
maupun kerja pasca studi. 


aa 
"4 
"- | 
Berorientasi 
Masa Depan 


Kampus pertama di 
Indonesia yang berorientasi 
pada kajian masa depan dan 
perkembangan global. 


Fasilitas 
Pembelajaran Modern 


Fasilitas kuliah dan belajar 
yang modern berbasis 
teknologi digital, Artificial 
Intelligence dan otomasi. 


Gedung Ramah 
Lingkungan 


Gedung Kuliah yang ramah 
lingkungan (BGH certified), 
hijau dan juga mendukung 
sustainable manajemen 


Mitra Kampus 
Top Dunia 


Bekerjasama dengan 
berbagai kampus top 
dunia tentang isu-isu 
strategis dan berdampak 
sosial tinggi. 


CS 


Lulusan dengan 
Soft Skill Lengkap 


Lulusan siap kerja dengan 
soft skill tambahan 
yang up to date setiap 
semesternya. 


Menerapkan Nilai 
Kepesantrenan 


Nilai kepesantrenan 
yang kuat dan mengakar 
pada tiap pembelajaran 
dan sosial serta jaringan 
pesantren nasional. 


Lokasi 
Strategis 


Berlokasi di Jogja sebagai 
pusat kota pelajar dan 
budaya yang membuat 
kaya akan pengalaman 
yang akan didapatkan. 


aa 


Playful dan 
Instagrammable 


Desain interior yang 
playful dan Instagramable 
untuk belajar yang lebih 
rileks dan menyenangkan. 


Program Strategis 


1 2 Triliun 


Total Rencana Dana Kelolaan dalam 
Pengembangan Program Strategis ke Depan 


AJ M2Z Coleoe for Future Studies Ia 


200: 


Mitra Kerja Sama 
Nasional 


xMemperoleh dukungan 


gedung paru 9 ola r 
dengan fasilitas MO e 


4 Program Utama 


1. Institute for Future Scenario 
2. Lab for Future Technology 
3. Academics for Future 
Sciences and Skills 
4. Creative Powerhouse for Future 


“akan dibangun gedung kuliah 


dan asrama baru Ethics and Values Literacy 
(1 School of Future Metallurgy s. KAA 2 5 


Mitra Kerja Sama 


4 Program Utama Internasional 


1. Industry Based Curriculum 
2. Professional Certification 
Program 


3. Industry Partnerships Capaian Agenda 


4. Career Center 


“akan dibangun gedung kuliah 


dan asrama baru 50 Oo Agenda/aktivitas non 
t rutin/non reguler yang 

UNU Yogyakarta Menyediakan P9 jul 
Beasiswa Khusus Nahdliyin 540 “Agenda diliput media 


Total audien dicapai 
12.000 t untuk acara onsite 


Tahun 2024 Gi PEKA 
9 O O P 3 O 35.0004 Inturacarsonine” 
" 
5 Dampak Sosial 
Beasiswa Milyar 
100: 7000: 
Tahun 2023 . Program Sosial Warga Masyarakat 
600:24 30:10: 20: 
2 H 4 Pesantren Desa & UMKM Komunitas 
Beasiswa Milyar & Sekolah 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 9 


Mitra Kerja Sama 


» ALAMI (sisarmas an saw @jarppiv (H)Mulmaat AWBNI 


adaro BANK BRI 


gapal 9iz2... goLo IN Wewuwa Indofood "12000 intel 


IPB University 
— Bogor Indonesia — 


gusdurian 


MEI Massachuselis 
NONA sssssssi 
Technolagy 


Mengarasi Bersalah Tanpa Masalah 


T3) 
ie KUNDIP WP & @ NAA va REEN wu narasi OmMmROn Pegadaian 
momofin 


bokeb Oasir Gg SEVIMA siG SU: onta (Sa 


Nela Ns Company 2 
Da Ge eang sehati 


teleCTG 


ta sa # 1 S 
6 BANK SYARIAH aan dimas ) tgk Ka s 
bolu BSiaae KE 3UMN:—. @ AE erteon 


BERES JALA 2s KATALIS. KEYENCE @kibeco Ci-—we mandiri” 


KA 1 
(@ PELINDO — LP 1 PERTAMINA Pb PERTAMINA PETROTEKNO b | | e| r 3 & 
Perhutani ve mg FOUNDATION Pi K Pp L N 

Se taspen tam (@TLAKA Eotoryo TVVC 8 BUTHM yuoobiz 


Halaman 10 pmb.unu-jogja.ac.id 


Fasilitas Gedung 


Fasilitas IT 

s Koneksi internet premium super cepat 

» Kelas dengan teknologi terbaru (Smart Board, Integrated Security System, dll) 
. Sensor penerangan otomatis 

: Smart Business Printing 


Fasilitas Gedung 


s Parkir Mobil: 73 unit . Ruang Laktasi 

« Parkir Motor: 306 unit » Aula dan Auditorium 

Masjid « Production House 

« Musholla s Studio Musik 

» Area Merokok « Lift dan Eskalator 

« Sky Garden « Kantin yang nyaman dan terjangkau 
: Lounge Sistem Keamanan 24 Jam 

« Amphitheater & Art Space « Resepsionis yang ramah dan profesional 
“ Mini-Stage & Screen « Housekeeping 

« Perpustakaan « ATM center dan Banking center 

“ Kafe “ Minimarket 

“ Vending Machine » Akses untuk Pesepeda 

« Co-Working Spaces » Akses khusus Disabilitas 


Lokasi Strategis 


“ 5 menit Jalan Ring Road Barat . 20 menit Terminal Jombor 

« 7 menit pintu tol Bandara YIA “ 20 menit Kantor Polisi terdekat 

“ 10 menit Asri Medical Center “ Terletak di tengah beberapa Pondok Pesantren 

: 15 menit Halte TransJogja “ Terintegrasi dengan pusat layanan pendidikan DIY 


FORT ci 


, “u 
7 Win nan mann 


—— 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 11 


Ja s—-— 
Aa mrmun 
3 


Ka 


pmb.unu-jogja.ac.id 
Halaman 12 


WAKTU PENDAFTARAN 
CE Ce agan” 


Gelombang 15 Desember 2023 - 05 Maret 2024 12 Maret 2024 
Khusus 


Gelombang1 06 Maret - 26 Mei 2024 03 Juni 2024 


Gelombang 2 27 Mei - 02 Agustus 2024 9 Agustus 2024 


Gelombang 3 03 Agustus - 13 September 2024 20 September 2024 


PENDAFTARAN 


SINAR (Seleksi berdasar Nilai Rapor) 


a. Seleksi menggunakan data nilai rapor semester 5 
b. Nilai rata-rata minimal 7,0 dari skala 1-10 atau 70 dari skala 1-100 
c. Tanpa tes 


SIMASTER (Seleksi Masuk berbasis Komputer) 


a. Dengan tes potensi minat bakat melalui website 
b. Nilai rata-rata minimal 6,0 dari skala 1-10 atau 60 dari skala 1-100 


JOGJAVERSITAS 


Pendaftaran bersama kampus-kampus swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
akses melalui pmb.jogjaversitas.id 


Halaman 14 - pmb.unu-jogja.ac.id 


BIAYA PENDIDIKAN 


Biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- 


Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditentukan berdasarkan analisa kondisi ekonomi 


Pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) minimal 50X dan dapat diangsur 
dalam kurun waktu 1 semester 


Seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 kelompok UKT 1yang telah 
mendapatkan NIM, telah membayar minimal angsuran pertama UKT, dan bukan 
penerima beasiswa berhak menerima laptop dari Universitas. 


Es Ketentuan terkait spesifikasi laptop diputuskan oleh universitas. 


Biaya Pendidikan dengan Skema Beasiswa UKT 


Skema UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan 
hasil analisis kemampuan ekonomi 


Program Studi Biaya ja sll Hana aa maa 
Pendaftaran Potongan 254 Potongan 5056 Potongan 7546 Potongan 10046 
Informatika Rp.250.000 Rp. 8.600.000 Rp. 6.450.000 Rp. 4.300.000 Rp. 2.150.000 Rp. 0 
Teknik Komputer Rp.250.000 Rp. 8.200.000 Rp. 6.150.000 Rp. 4.100.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 
Teknik Elektro Rp.250.000 Rp. 8.500.000 Rp. 6.375.000 Rp. 4.250.000 Rp. 2125.000 Rp. 0 
Manajemen Rp.250.000 Rp. 8.600.000 Rp. 6.450.000 Rp. 4.300.000 Rp. 2.150.000 Rp. 0 
Akuntansi Rp.250.000 Rp. 8.600.000 Rp. 6.450.000 Rp. 4.300.000 Rp. 2.150.000 Rp. 0 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp.250.000 Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0 
Pendidikan Bahasa Inggris Rp.250.000 Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0 
Farmasi Rp.250.000 Rp. 11.000.000 Rp. 8.250.000 Rp. 5.500.000 Rp. 2.750.000 Rp. 0 
Agribisnis Rp.250.000 Rp. 8.200.000 Rp. 6.150.000 Rp. 4.100.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 
Teknologi Hasil Pertanian Rp.250.000 Rp. 8.200.000 Rp. 6.150.000 Rp. 4.100.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 
Studi Islam Interdisipliner Rp.250.000 Rp. 6.500.000 Rp. 4.875.000 Rp. 3.250.000 Rp. 1.625.000 Rp. 0 
Keterangan: Perubahan biaya tertanggal 2 Februari 2024 


» Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) dibayarkan setiap awal semester. 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 15 


CARA 
MENDAFTAR 


# Melalui Website pmb.unu-jogja.ac.id (24 jam) 
» Melalui Datang ke Kampus (jam layanan 08.00 - 16.00 WIB) 
» Melalui Chat WhatsApp (jam layanan 08.00 - 16.00 WIB) 


Lama 
Proses 


01. 


02. 


03. 


04. 


Halaman 16 


Akses 
Website 


Sangat cepat 


Akses 
pmb.unu-jogja.ac.id 


e Plih jalur seleksi 
» Buat akun pendaftaran 
» Isi formulir pendaftaran 


Datang 
ke Kampus 
(One Day Service) 


Cepat 


Datang ke kampus 
UNU Yogyakarta 


Isikan data yang diminta 
melalui komputer yang 
disiapkan oleh panitia 


Chat 
WhatsApp 


Cukup Cepat 


Kirim chat ke admin 
melalui nomor 
0812 2992 0006 


Bayar biaya pendaftaran 
melalui Shopeepay, 
Virtual Account (VA) 
Bank Mandiri, VA Bank 
BNI UNU Yogyakarta 

Kode VA dapat dilihat melalui 
email masing-masing pendaftar 


setelah selesai tahap pengisian 
formulir pendaftaran 


Upload dokumen yang 
dibutuhkan meliputi: 
dokumen identitas, 
ekonomi, prestasi, 
dan rekomendasi 


File berkas dalam bentuk file 
pdf atau jpg maksimal 2 MB 


pmb.unu-jogja.ac.id 


Bayar biaya pendaftaran 
melalui kantor keuangan 
kampus 


Perlihatkan dokumen 
yang dibutuhkan 
meliputi: dokumen 
identitas, ekonomi, 


prestasi, dan rekomendasi 


Kirim data yang diminta 
oleh admin 


» Setelah mendapat 
arahan dari admin, 
silahkan transfer biaya 
pendaftaran ke rekening 
Bank Mandiri No. Rek 
137 0001926 001 a.n. 
UNU Yogyakarta 

Kirim bukti transfer ke 


admin 


Hati-hati terhadap penipuan 
yang mengatasnamakan 
UNU Yogyakarta 


Kirim dokumen yang 
dibutuhkan meliputi: 
dokumen identitas, 
ekonomi, prestasi, 
dan rekomendasi 


File berkas dalam bentuk file 
pdf atau jpg maksimal 2 MB 


Akses Datang Chat 
Website ke Kampus WhatsApp 


(One Day Service) 


Lama 
Sangat cepat Cepat Cukup Cepat 
Proses 
Ikuti tes minat bakat Ikuti tes minat bakat Ikuti tes minat bakat 
05. Khusus Jalur SINAR tidak Khusus Jalur SINAR tidak Khusus Jalur SINAR tidak 
perlu ikut tes minat bakat perlu ikut tes minat bakat perlu ikut tes minat bakat 
06. Pengumuman Pengumuman Pengumuman 
Daftar ulang dengan cara Daftar ulang dengan cara Daftar ulang dengan cara 
upload dokumen yang perlihatkan dokumen yang kirim dokumen yang 
07 belum lengkap ketika belum lengkap ketika belum lengkap ketika 
: pendaftaran. pendaftaran. pendaftaran. 
Dokumen pdf atau jpg Dokumen pdf atau jpg 
maksimal 2 MB maksimal 2 MB 
Bayar biaya pendidikan Bayar biaya pendidikan  “ Setelah mendapat 
melalui Shopeepay, melaluii kantor keuangan arahan dari admin, 
Virtual Account (VA) kampus silahkan transfer biaya 
ag Bank Mandiri, VA Bank pendidikan ke rekening 
BNI UNU Yogyakarta Bank Mandiri No. Rek 
. . 1370001926 001 a.n. 
Kode VA dapat dilihat melalui 
email masing-masing pendaftar UNU Yogyakarta 
setelah selesai tahap pengumuman e Kirim bukti transfer ke 
admin 
Hati-hati terhadap penipuan 
yang mengatasnamakan 
UNU Yogyakarta 
« Mendapatkan Nomor « Mendapatkan Nomor « Mendapatkan Nomor 
ag Induk Mahasiswa (NIM) Induk Mahasiswa (NIM) Induk Mahasiswa (NIM) 
» Mengikuti kegiatan » Mengikuti kegiatan » Mengikuti kegiatan 
orientasi mahasiswa baru orientasi mahasiswa baru orientasi mahasiswa baru 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 17 


TOTAL BEASISWA 
BEASISWA PENDIDIKAN 


UNU Yogyakarta memberikan kuota beasiswa dengan berbagai jenis keringanan bagi para 


mahasiswa baru (syarat ketentuan berlaku). Program beasiswa dibuka sepanjang periode 
pendaftaran. 


Syarat Penerima Beasiswa 


1. Berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program 
Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

2. Alumni pesantren (santri), kader Nahdlatul Ulama dan/ penghafal Al-Our'an. 

Memiliki nilai akademik yang baik dengan nilai Matematika minimal 80 dan Bahasa Inggris 70. 

4. Memiliki prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (diutamakan). 


Ia 


Alur Beasiswa 


1. Pendaftar mengisi formulir di website pmb.unu-jogja.ac.id (jalur SINAR atau SIMASTER). 

2. Unggah seluruh berkas yang dibutuhkan meliputi: dokumen identitas, ekonomi, prestasi, 
dan rekomendasi. 

3. Formulir dan berkas pendaftaran akan direview oleh tim seleksi beasiswa sesuai dengan 
kelengkapan dokumen yang diupload. 

4. Jika dinyatakan lolos berkas, akan diumumkan untuk lanjut ke tahap wawancara. 

5. Pendaftar yang lolos akan mengikuti wawancara secara online melalui link yang 
dikirimkan melalui email. 

7. Pengumuman keputusan akhir beasiswa (tipe dan besaran beasiswa UKT yang didapat). 

8. Peserta lolos beasiswa UKT 5 (beasiswa potongan 10056) wajib melakukan kontrak. 


Halaman 18 pmb.unu-jogja.ac.id 


KULIAh 
OGJA 


BERKAh 
) UN | 


daftar sekarang! 


Studi Islam Interdisipliner 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu mengaplikasikan dan mengintegrasikan keilmuan dan nilai-nilai kepesantrenan dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat memberikan jawaban atas 
berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. 

2. Mampu menghafal Al Our'an minimal 8 Juz (1juz/semester) 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu bahasa Arab dan Bahasa Inggris dalam membaca dan 
memahami teks klasik dan modern. 

4. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip, ide, dan gagasan kreatif dalam studi islam 
interdisipliner tentang halal development dan halal technopreneurship secara profesional 
pada berbagai media dan teknologi. 

5. Mampu menjadi pelopor dan pengerak masyarakat atau jamaah dalam bidang studi Islam dan 
sosial. 

6. Mampu menyelesaikan masalah melalui sebuah penelitian dengan mengunakan metodologi 
penelitian dan melaporkan serta mempublikasikan hasilnya secara efektif sebagai alternatif 
penyelesaian masalah di bidang studi Islam interdisipliner. 


Prospek Lulusan 

“ Peneliti Studi Islam dan Sosial “ Filolog 

» Praktisi ZISWAF “ Dai Milenial 

» Penyuluh Agama Islam “ Bimbingan Konseling Islam 

“ Pengajar Agama Islam » Akademisi Bidang Al-Our'an dan Tafsir 
» Penerjemah Bahasa Arab » Ahli Hadis 


« Pengajar Bahasa Arab 


Kisah Sukses 


Menjadi pendakwah salah satunya bisa dengan cara membangun pesantren yang memberikan 
banyak manfaat kepada banyak orang. Salah satu pesantren yang sukses mengembangkan 
ekonomi pesantren dan kemandirian umat adalah Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Melalui BMT 
yang dikelola secara profesional, BMT Sidogiri berhasil menjadi percontohan nasional tentang 
pesantren mandiri ekonomi. Adapula program asuransi syariah yang menyasar para masyarakat 
menengah ke bawah di sekitaran pesantren dalam hal perlindungan usaha. Tidak berhenti 
disana, Sidogiri juga memiliki produk-produk hasil kolaborasi dengan masyarakat berupa produk 
air minum kemasan, peci, dan baju koko. Produk-produk Sidogiri tidak hanya untuk internal tapi 
juga dikiri ke pesantren-pesanten lain di Jawa Timur. Kalian mau berdakwah dengan cara kreatif 
apa? Yuk kuliah di Prodi Studi Islam Interdisipliner untuk menjadi pendakwah yang visioner. 


Halaman 20 pmb.unu-jogja.ac.id 


Informatika 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu merancang, mengembangkan, dan mengelola basis data beserta keamanannya 
dengan menerapkan prinsip-prinsip pemodelan basis data. 

2. Mampu merancang, menerapkan dan mengimplementasikan infrastruktur IT dan jaringan yang 
aman, efisien dan berkinerja tinggi. 

3. Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dan sistem dengan 
memenuhi prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan sistem yang 
berkualitas baik sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. 

4. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip design 
interface untuk menghasilkan sistem yang responsif dan fleksibel. 

5. Mampu mengumpulkan, mengolah, memvisualisasikan, mendeskripsikan menjadi informasi 
baru yang bermanfaat dan memprediksi data untuk mendukung pengambilan keputusan. 


Prospek Lulusan 

“ Database and Web Specialist . Game Developer 

“ System Analyst . Intelligent System Developer 

“ IT Architecture s Cyber Security Analyst 

“ Software Engineer » Artificial Intelligence (Al) / Machine 
“ System Analyst and System Integrator “ Learning Engineer 

“ Mobile application developer (Android & IOS) “ Cloud Architect 


Kisah Sukses 


Motor menjadi salah satu pilihan dari banyaknya jenis transportasi yang dimiliki oleh masyarakat, 
karena mobilitas motor yang mudah. Motor dapat menembus kemacetan terpanjang sekalipun. 
Tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun, membuatnya tahu naik ojek adalah pilihan yang tepat. 
Dari para tukang ojek yang diajak bicara, banyak tukang ojek yang mengeluh padanya susah 
mendapatkan penumpang. Ojek-ojek itu menunggu di pangkalannya dan jarang mendapatkan 
penumpang. Dari masalah yang ditemukannya tersebut, muncul inovasi baru untuk membuat 
suatu aplikasi yang memungkinkan semua orang dapat memesan ojek dengan mudah. Tidak 
hanya untuk mengantar penumpang, saat ini aplikasi tersebut juga memberdayakan para tukang 
ojek untuk menambah pendapatannya melalui pengantaran makanan dan hal lainnya. Apakah 
kamu juga mau berinovasi dalam dunia informatika? Yuk bergabung dengan Prodi Informatika 
UNU Jogja, sekarang! 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 21 


Teknik Komputer 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu merancang sistem komputer dengan sumber daya terbatas, bertujuan khusus dan 
bekerja pada lingkungan real-time. 

2. Mampu mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak melalui suatu jaringan sebagai 
pendukung IoT. 

3. Mampu mengimplementasikan algoritma kecerdasan buatan untuk membuat otomasi sistem 
yang terintegrasi melalui sensor, pengenalan sinyal, suara, atau citra. 

4. Mampu menganalisis kebutuhan sistem tertanam meliputi mikrokontroler, sensor dan jaringan. 

5. Mampu mengkonfigurasi jaringan komputer dan server. 

6. Mampu membangun aplikasi maupun perangkat yang mempunyai fungsi-fungsi kompleks dan 
tergabung dalam sebuah satu kesatuan sistem. 

7. Mampu menjabarkan ide dengan baik dan efektif dalam tim secara lisan maupun tulisan dalam 
konteks profesionalisme di bidang komputer. 


Prospek Lulusan 


“. Computer Engineer 

. Internet of Things (IoT) Engineer 
« Machine Learning Engineer 

“« Computer Network Architect 

“ Information Security Analyst 

“« Database Specialist 


Kisah Sukses 


Steve Jobs kita kenal sebagai pendiri perusahaan komputer ternama, Apple. Bersama beberapa 
temannya di sebuah garasi rumah, Steve Jobs mencoba merangkai perangkat elektronik 
sehingga menjadi sebuah komputer. Bukan hanya sebuah komputer biasa, berbagai inovasi 
dilekatkan pada komputer ciptaannya tersebut. Kini Apple menjadi salah satu perusahaan 
komputer terbaik di dunia. Perkembangan komputer akan menjadi semakin pesat ke depan. 
Apakah kamu siap untuk ikut meramaikan perkembangan pesat tersebut? Ayo segera bergabung 
ke Prodi Teknik Komputer UNU Jogja! 


Halaman 22 pmb.unu-jogja.ac.id 


Teknik Elektro 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah 
rekayasa kompleks pada sistem kendali industri. 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada sistem kendali industri melalui proses 
penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. 

3. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa 
pada sistem kendali atau sistem elektronika industri. 

4. Mampu merancang sistem kendali atau sistem elektronika dengan pendekatan analitis dan 
mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, 
keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, 
kultural, sosial dan lingkungan. 

5. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 
rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas 
rekayasa pada sistem kendali atau sistem elektronika. 

6. Mampu mengelola proyek/usaha dalam kegiatan perancangan, perakitan, pengoperasian, dan 
analisis di bidang sistem kendali atau sistem elektronika. 


Prospek Lulusan 

“ Electrical Engineer “ Application Engineer 

“ Robotic Engineer “ Environment and Sustainability 

« Hardware Engineer » Design/Development of Solutions 
“ Biomedical Engineer “ Modern Eguipment Usage 


“ Instrument & Control Engineer 


Kisah Sukses 


Elon Musk kita kenal sebagai pendiri perusahaan otomotif bertenaga listrik, Tesla. Perusahaan ini 
menciptakan inovasi yang strategis, terutama terkait inovasi elektro yang terdapat dalam 
rangkaian mesin kendaraan. Di saat dunia sibuk dengan isu pemanasan global, Tesla mencoba 
peruntungan dengan menciptakan kendaraan bertenaga listrik. Dari berbagai perusahaan 
otomotif yang mencoba mengolah energi listrik pada kendaraan, hanya Tesla yang dibilang 
sebagai pendatang baru yang meraih kesuksesan besar. Pasalnya, tidak hanya tenaga listrik yang 
menjadi andalan, tapi juga fitur berkendara otomatis dengan pengendalian komputer yang 
berhasil membuat dunia kagum. Kini Tesla menjadi mobil bertenaga listrik paling bergengsi dan 
paling laris di seluruh dunia. Siap menjadi inovator listrik berikutnya? Atau ingin menciptakan 
inovasi dalam dunia robotika? Ayo segera bergabung ke Prodi Teknik Elektro UNU Jogja, sekarang! 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 23 


Pendidikan Guru Sekolah Dasar 


Luaran Pembelajaran 


1. 


Mampu memahami perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan sekolah 
dasar. 


. Mampu menerapkan prinsip, konsep dan teori pendidikan melalui perancangan dan 


pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. 


. Mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, 


Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK melalui perancangan, pelaksanaan pembelajaran 
dan penelitian pendidikan. 


. Mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, 


teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. 


. Mampu merancang, melaksanakan, menganalisis dan menindaklanjuti evaluasi proses dan 


hasil pembelajaran di sekolah dasar. 


6. Mampu menerapkan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. 


. Mampu mendesain, merealisasikan ide, mengelola, dan mengevaluasi model kewirausahaan 


modern dalam bidang pendidikan dasar. 


Prospek Lulusan 


Educator 

Researcher 

Edu-Preneur 

Pengembang Bahan Ajar 

Education Content Creator 

Direktur Pendidikan (Kepala Sekolah/Direktur Lembaga Pendidikan/Dekan) 


Kisah Sukses 


Ruangguru kita kenal sebagai sebuah perusahaan yang sukses dalam memudahkan para siswa 
sekolah untuk belajar. Siswa disediakan berbagai video pembelajaran yang dikemas menarik. 


Kecanggihan teknologi multimedia (termasuk video) seperti yang dicontohkan oleh Ruangguru 


tersebut dapat menginspirasi para guru untuk memberi pelajaran kepada para siswa dengan cara 
yang lebih menyenangkan. Ingin menjadi guru sekolah yang mahir dalam teknologi multimedia 


dan menciptakan berbagai video pembelajaran yang menarik? Ayo bergabung di Prodi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNU Jogja! 


Halaman 24 pmb.unu-jogja.ac.id 


Pendidikan Bahasa Inggris 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu memahami perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi dunia pembelajaran 
bahasa. 

2. Mampu menunjukkan desain pembelajaran baru serta melaksanakan proses pembelajaran 
bahasa Inggris secara kreatif, inovatif dan kontekstual menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi yang relevan. 

3. Mampu memproyeksikan dan mengevaluasi bahan ajar dan alat penilaian yang kreatif dan 
inovatif dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran dan TIK yang sistematis dan 
terukur. 

4. Mampu mengorganisasikan ide-ide dalam karya ilmiah atau penelitian bahasa Inggris dan 
dengan kaidah yang benar. 

5. Mampu menerjemahkan dan menginterpretasikan dari bahasa Inggris - Indonesia dan 
Indonesia - Inggris dengan baik dan benar. 

6. Mampu menguasai konsep-konsep dasar kewirausahaan dari perencanaan, pengelolaan serta 
mengembangkan inovasi dalam bidang pendidikan dan alih bahasa Inggris. 

7. Mampu melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan atau implementasi kebijakan di 
bidang pendidikan Bahasa Inggris melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. 


Prospek Lulusan 

« Akademisi » English Education Content Creator 
» Edu-Preneur . Translator 

« Pengembang Bahan Ajar “ Interpreter 

“« Pengembang Perangkat Bahasa s Peneliti 


Kisah Sukses 


Pembelajaran Bahasa Inggris tidak hanya dapat diberikan di dalam kelas saja namun juga melalui 
media elektronik dengan bantuan Internet. Saat ini banyak sekali konten-konten belajar Bahasa 
Inggris bertebaran di Youtube atau media sosial lainnya. Tentunya, sang pencipta konten 
mendapat tambahan penghasilan yang cukup tinggi. Ingin menciptakan berbagai inovasi 
pembelajaran Bahasa Inggris? Ayo bergabung sekarang juga di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
UNU Jogja! 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 25 


Teknologi Hasil Pertanian 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep pengolahan, analisis, pengendalian mutu, 
serta evaluasi pangan dan hasil pertanian. 

2. Mampu menyusun konsep teoritis tentang aspek teknis penanganan pascapanen hingga 
menghasilkan produk pangan yang siap dikonsumsi. 

3. Mampu melaksanakan analisis pangan dan hasil pertanian pada bidang kimia, fisik, 
mikrobiologi, gizi, sensoris, kehalalan, dan ekonomi usaha, serta mampu menerapkan prinsip 
keamanan dan mutu pangan. 

4. Mampu merancang pengembangan produk pangan dan hasil pertanian berbasis halal. 

5. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merancang teknis 
kewirausahaan pangan halal. 


Prospek Lulusan 

“ Entrepreneur Bidang Pangan » Analis Standardisasi Produk Pangan Halal 
“ Praktisi Industri Pangan » Analis Pertanian dan Pangan 

“ Konsultan Pangan “ Pengawas Mutu Hasil Pertanian 


Kisah Sukses 


Kita pasti sudah tidak asing dengan produk dengan merek Indomie. Indomie merupakan salah 
satu contoh sukses bagaimana produk hasil pertanian diolah menjadi barang yang bermanfaat 
dan berdaya jual. Bahan baku gandum pilihan diproses menjadi mie kering lalu dikemas menarik 
dan dilengkapi dengan bumbu yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Ingin belajar 
inovasi hasil pertanian lainnya? Ayo bergabung di Prodi Teknologi Hasil Pertanian UNU Jogja! 


Halaman 26 pmb.unu-jogja.ac.id 


Agribisnis 


Luaran Pembelajaran 


1. Menyelesaikan masalah di bidang manajemen sumber daya manusia, mengaplikasikan teori 
ekonomi pertanian, konsep ekonomi pertanian dan pemasaran produk agribisnis secara 
profesional. 

2. Memanfaatkan IPTEK untuk merancang desain teknis bisnis pertanian dan manajemen industri 
halal secara professional dari hulu hingga hilir. 

3. Mampu mengaplikasikan pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, komunikasi 
dan sosiologi pertanian serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang 
agribisnis. 

4. Melakukan kajian dan riset mendalam tentang bisnis pertanian. 


Prospek Lulusan 

“ Entrepreneur « Direktur Perusahaan Pertanian 
» Akademisi “ Fasilitator di Bidang Pertanian 
“ Tenaga/Staf Ahli » Pendamping Halal 

» Penyuluh Pertanian » Auditor Halal Bidang Pertanian 


Kisah Sukses 


Fajar Sidik Abdullah, salah seorang pimpinan UNU Jogja, mendirikan startup bernama Banoo 
bersama rekan-rekannya untuk membantu para petani ikan, khususnya di Indonesia. Seperti kita 
tahu, pemanfaatan dan pengelolaan potensi lahan budidaya perikanan di Indonesia masih sangat 
minim. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum 
adanya penerapan teknologi tepat guna dan sistem teknologi perikanan yang mampu 
memaksimalkan potensi luas lahan tersebut sekaligus meningkatkan produksi perikanan 
perluasan lahan yang ada. Hal ini menyebabkan pendapatan pembudidaya dan petani ikan di 
Indonesia relatif kecil. Teknologi Banoo yang diberi nama Mycrofish dapat memproduksi 
gelembung udara berukuran 40 micron di dalam air yang dapat meningkatkan dissolved oxygen 
atau oksigen terlarut di dalam air sebesar 7 - 10 ppm. Dengan peningkatan oksigen terlarut dalam 
air tersebut, maka kualitas air kolam dapat meningkat yang secara langsung berdampak pada 
kesehatan dan pertumbuhan ikan. Mycrofish juga dikombinasikan dengan IoT Water Guality 
Sensor yang mampu memonitor kualitas air secara real-time. Ingin memahami berbagai potensi 
dan ikut mengembangkan industri pertanian di Indonesia? Segera bergabung ke Prodi Agribisnis 
UNU Jogja ya! 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 27 


Farmasi 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu melakukan pendampingan pengobatan mandiri oleh pasien baik obat maupun obat 
tradisional, melakukan konseling, melakukan penelusuran, pembuatan media, dan penyampaian 
informasi perbekalan farmasi kepada masyarakat sesuai dengan panduan. 

2. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menganalisis masalah pekerjaan kefarmasian, 
menyusun informasi, laporan, pemikiran, secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai 
bentuk media kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat umum, serta mendokumentasikan 
informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja bidang farmasi. 

3. Mampu bertanggung jawab atas semua pekerjaan kefarmasian secara mandiri yang disupervisi 
apoteker sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan mengelola 
pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis kefarmasian. 

4. Mampu melakukan penyiapan obat yang diresepkan, serta melakukan persiapan dan proses 
sterilisasi alat kesehatan. 

5. Mampu memformulasikan dan memproduksi sediaan farmasi termasuk sediaan obat tradisional 
sesuai standar yang berlaku. 

6. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi serta mampu 
memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk berbagai kebutuhan dalam melaksanakan 
pekerjaan kefarmasian. 


Prospek Lulusan 

“ Direktur Produk “ Akademisi bidang Farmasi 
“ Direktur Apotik dan Fasilitas Kesehatan “ Peneliti bidang Farmasi 

“ Tenaga Ahli Kefarmasian “ Ahli Toksikologi 

« Auditor dan Penyelia Halal “ Regulatory Affairs 


“ Entrepreneur bidang Farmasi 


Kisah Sukses 


AstraZeneca kita kenal merupakan salah satu vaksin yang banyak menyelamatkan nyawa 
manusia dari virus Covid-19. Penciptaan vaksin tersebut tidak lepas dari kecanggihan dan 
perkembangan dunia farmasi yang sangat cepat. Dua orang peneliti yang menjadi anggota tim 
penemu vaksin tersebut adalah warga negara Indonesia. Dunia farmasi tidak hanya terkait 
dengan proses penciptaan vaksin namun juga inovasi lain. Kita kenal suatu perusahaan jamu 
ternama Sido Muncul. Para peneliti farmasi di perusahaan tersebut berhasil menemukan berbagai 
ramuan yang menyehatkan, salah satunya adalah produk Tolak Angin. Ayo segera bergabung ke 
Prodi Farmasi UNU Jogja dan kembangkan dunia farmasi agar lebih memberi manfaat untuk 
banyak orang! 


Halaman 28 pmb.unu-jogja.ac.id 


Manajemen 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu memahami perkembangan teknologi yang bermanfaat di dunia bisnis. 

2. Mampu merumuskan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 
pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) pada level operasional di berbagai 
tipe organisasi. 

3. Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, operasi, sumber daya manusia, 
keuangan, dan strategi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi. 

4. Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, 
serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, 
dengan menerapkan prinsip- prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal. 

5. Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan 
rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional. 

6. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat 
operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. 

7. Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada 
berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. 


Prospek Lulusan 

»« Human Resource Director “ Investment Banker 
“ Business Management Consultant » Analis Manajemen 
« Business Development Director « Konsultan Bisnis 

“ Digital Marketing Specialist “ Entrepreneur 

“ Supply Chain Director » Akademisi 


Kisah Sukses 


Studi manajemen sangatlah luas antara lain manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, 
pemasaran, supply-chain, dan lain sebagainya. Prospek kerjanya juga sangat banyak dan 
bervariatif. Saat ini manajemen juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi 
yang pesat, salah satu contohnya adalah muncul bidang manajemen baru dalam dunia 
pemasaran yaitu digital marketing. Dengan digital marketing, potensi penjualan suatu barang 
akan menjadi lebih besar. Contoh lainnya adalah munculnya aplikasi Aironb yang merupakan 
aplikasi yang memudahkan manajemen pemasaran rumah atau apartemen pribadi yang dapat 
disewa oleh pihak lain. Ingin belajar mengenai tren-tren terbaru di dunia manajemen? 
Ayo bergabung di Prodi Manajemen UNU Jogja! 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 29 


Akuntansi 


Luaran Pembelajaran 


1. Mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan dengan sistematis untuk wajib pajak individu 
maupun badan, dengan cara menghitung dan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan kode etik 

2. konsultan pajak, dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia secara 
komputerisasi. 

3. Mampu menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan dengan prinsip 
perencanaan dan pengendalian terhadap entitas, perusahaan profit dan non-profit yang 
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Umum maupun Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik. 

4. Mampu mendesain sistem pembebanan biaya produk dan jasa berbasis teknologi informasi 
yang menekankan pada cost view dan process view. 

5. Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, memonitor sekaligus mengevaluasi bisnis 
yang kreatif dan inovatif sesuai dengan dinamika global. 

6. Mampu mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran usaha bisnis untuk meraih target 
sekaligus menyusun laporan hasil keuntungan penjualan. 

7. Mampu malaksanakan prosedur audit dan menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan 
dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar 
audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. 


Prospek Lulusan 

» Akuntan Bisnis “ Chartered Financial Analyst (CFA) 
“ Entrepreneur « Financial Planner 

« Konsultan Pajak « Auditor Forensik 

» Auditor « Akuntan Syariah 

« Akuntan Pemerintah s Akuntan Fidusia 


Kisah Sukses 


Semua perusahaan atau lembaga yang bonafit membutuhkan akuntan. Mulai dari penanganan 
audit, pajak, sampai dengan pencatatan transaksi membutuhkan akuntan yang handal. Salah 
satu perusahaan penyedia jasa akuntansi yang terkenal di dunia adalah KPMG. KPMG merekrut 
banyak akuntan profesional untuk membantu ribuan perusahaan dan lembaga menangani 
pekerjaan akuntansinya. Ingin memahami dan berkembang di dunia akuntansi profesional? 
Ayo bergabung di Prodi Akuntansi UNU Jogja sekarang juga! 


Halaman 30 pmb.unu-jogja.ac.id 


BECOMING 

THE LEADING 
PROFESSIONAL HUB 
AND FUTURE 
ORIENTED 
UNIVERSITY 


explore more! 


( www.unu-jogja.ac.id 


DIREKTORAT 


UNU YOGYAKARTA 


1. Direktorat Kerjasama Industri 

2. Direktorat Kerjasama Internasional 
3. Direktorat Pengembangan Aset 

4. Direktorat Tata Kelola Akademik 

5. Direktorat Kemahasiswaan 

6. Direktorat Transformasi Digital 

7. Direktorat Komunikasi 

8. Direktorat Admisi 

9. Direktorat Keuangan dan SDM 

10. Direktorat Kepesantrenan Internal 
11. Direktorat Kepesantrenan Eksternal 
12. Direktorat Lembaga Penelitian, Pengabdian 


dan Pengembangan Masyarakat 
13. Direktorat Eksekutif Laboratorium Sosial 
14. Direktorat Lembaga Penjaminan Mutu 


Halaman 32 4 pmb.unu-jogja.ac.id 


PUSAT STUDI 


UNU YOGYAKARTA 


Pusat Studi Gender Eguality 
and Social Inclusion (GESI) 


Center for Gender Eguality and Social Inclusion (GESI) UNU 
Yogyakarta adalah salah satu unit kerja di bawah LP3M. Pusat 
studi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan 
kampus yang berkesetaraan gender, inklusif dan bebas dari 


kekerasan seksual 


Pusat Studi Kependudukan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) 


Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) 
UNU Yogyakarta didirikan untuk merespons isu-isu perubahan sosial 
Indonesia kontemporer. Bagaimana kesiapan masyarakat kita 
menghadapi bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 
dua dekade mendatang. Pusdeka hadir memberikan support informasi 
berharga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kependudukan, 


keluarga dan generasi muda. 


Pusat Studi Center for Sharia Finance 
and Digital Economy (SHAFIEC) 


Center for Sharia Finance and Digital Economy (SHAFIEC) UNU 
Yogyakarta adalah salah satu unit kerja di bawah LP3M. Pusat studi 
yang diinisiasi oleh UNU Yogyakarta dan berdiri sejak 3 Maret 2021 ini 


bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi 


syariah serta ekonomi digital Indonesia di tingkat nasional, regional, 
dan global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan 


berkelanjutan yang memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. 


pmb.unu-jogja.ac.id N Halaman 33 


LAYANAN 
PENUNJANG AKADEMIK 
UNU YOGYAKARTA 


Untuk menunjang proses akademik setiap mahasiswa, UNU Yogyakarta memberikan 
layanan penunjang akademik terpadu dan terintegrasi untuk bisa dimanfaatkan oleh 
mahasiswa dalam setiap pemenuhan kebutuhan akademik masing-masing. 


1 - .. 
ah : 
NA : 

- 

- 3 an 

3 4 
PI 4 


Perpustakaan Laboratorium Bimbingan & 


Layanan pustaka baik Terpadu Konseling 

fisik maupun digital 

terintegrasi. Laboratorium terpadu Konseling dikelola oleh 
Informatika, Elektro, Pusat Studi Kependudukan 
Farmasi, dan THP dan Kesejahteraan Keluarga 


Layanan Akademik Teknologi GESI 
Terpadu Informasi Layanan disabilitas dan 


perlindungan dukungan 


layanan konsultasi akademik Pusat data dan teknologi 
dan pusat bantuan Informasi bantuan penanganan ganda 
(all you can ask) penanganan sistem IT 


Halaman 34 pmb.unu-jogja.ac.id 


PONDOK PESANTREN 
MAHASISWA UNU YOGYAKARTA 


an — » 
Ik Nah, : sd 
Sea ag 4 F 
Y £ ig 
yaa " w 
Na 3 t pa SA mer 


Ne Pi 


se 


1 f | N 


ji 


1" 
h 
| 
Ka 


UNU Yogyakarta sebagai salah satu kampus dengan nilai kepesantrenan yang mendasar selalu 
mengimplementasikan nilai-nilai kesantrian melalui berbagai media dan fasilitas. Salah satu yang 
diberikan kepada para mahasiswa adalah adanya pesantren untuk para mahasiswa. 


Pesantren Existing: 


Lokasi Pondok UNU Yogyakarta (Putra) 


Jl. Lowanu No 47 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta. 
Pengasuh: Hidayatullah, S.Pd.I 


Lokasi Pondok UNU Yogyakarta (Putri ) 


Jl. Wirosaban Barat, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta. 
Pengasuh: Ahmad Jalaluddin Majdy, B.Sh. 


Selain pesantren yang dikelola oleh internal universitas, ada pula beberapa pesantren jaringan 
UNU Yogyakarta dibawah naungan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) yang bisa diakses sebagai 
salah satu pilihan mahasiswa untuk bisa mengoptimalkan diri. 


pmb.unu-jogja.ac.id Halaman 35 


YOGYAKARTA 


Becoming The Leading Professional Hub 
and Future Oriented University 


www.unu-jogja.ac.id 


